


P Ng PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
3G 1 SEKRETARIAT DAERAH 
PO 2 | Jin. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 321813 
| TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


74 


- 
5 











PENGUMUMAN 
Nomor : 8 10/84 /PANSELDA.TA/2021 


TENTANG 
HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN 
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
FORMASI TAHUN 2021 


Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 22 Desember 2021 


Nomor 18478.1/B-KS.04.03/SD/K/2021 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD- 
SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021, bersama ini disampaikan : 


L, 


Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang 
(SKB) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 Pemerintah 
Kabupaten Tulungagung sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana 
terlampir, 

Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung yang dinyatakan “LULUS” adalah sebagaimana pada lampiran 
pengumuman ini dengan keterangan status kelulusan sebagai berikut : 


Status P : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat 
terbaik berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 1023 
Tahun 2021 

Status L 1 Lulus seleksi CPNS 

Status L-1 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis 
formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama 

Status L-2 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi 
formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama 

Status TL : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi 

Status TH : Tidak hadir 


Status TMS : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan 
oleh instansi 

Status TMS-1 : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah 
satu/ beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi 
ataupun PANSELNAS 


3. Peserta SKB CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 


yang dinyatakan Lulus dan berhak untuk mengikuti pemberkasan usul Nomor 
Induk Pegawai (NIP) adalah peserta yang memiliki kode P/L, P/L-1 dan P/L-2 di kolom 
keterangan pada lampiran angka 1, sedangkan peserta yang memiliki kode P, TL, 
dan TH di kolom keteranganpada lampiran sebagaimana angka 1 dinyatakan tidak lulus 
dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya. 


Peserta yang dinyatakan LULUS berhak mengikuti pemberkasan menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021. Adapun terkait Jadwal 
dan Persyaratan Pemberkasan CPNS akan kami informasikan lebih lanjut, 

Peserta yang dinyatakan TIDAK LULUS, bisa melihat hasil verifikasinya di 
https://sscasn.bkn.go.id dan diberikan Masa Sanggah untuk mengajukan sanggahan 
terhadap Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Tahun 2021 dengan ketentuan sebagai 
berikut : 


a. 


Sanggahan diajukan secara online pada laman https://sscasn.bkn.go.id selama 3 
(tiga) hari. Adapun jadwal sanggah bisa dilihat pada laman https:/ /sscasn.bkn.go.id, 


. Pelamar hanya boleh melakukan sanggahan/pengaduan terhadap dirinya sendiri, 


bukan Pelamar lain: 


. Panitia Seleksi Pengadaan ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung 


Tahun 2021 dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan peserta, 


. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara 


Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 akan mengumumkan ulang hasil 
SKB CPNS, 


. Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten 


Tulungagung Tahun 2021 dapat menerima alasan sanggahan apabila kesalahan 


bukan berasal dari peserta, 


. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan Peserta tidak melakukan 


sanggahan maka Peserta dianggap menerima Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS 
Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021, 


. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 


menanggapi sanggahan dari peserta selama 7 (tujuh) hari. Adapun jadwal jawab 


sanggah Panitia dimulai setelah masa sanggah peserta selesai, 


. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 


akan mengumumkan Hasil Akhir Kelulusan Seleksi CPNS Kabupaten Tulungagung 
Tahun Anggaran 2021 setelah dilaksanakannya Masa Sanggah. 


Ketentuan Lain-Lain 


a. 


Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya 
pengumuman kelulusan hasil akhir terdapat keterangan / dokumen yang diunggah 
maupun aslinya tidak sesuai persyaratan/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia 
Seleksi Pengadaan ASN dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan 


. Peserta wajib terus mengikuti informasi terkait Seleksi Penerimaan Pegawai Negeri 


Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2021 pada laman 
http://bkd.tulungagung.go.id/ atau http://bkpsdm.tulungagung.go.id/ media 
sosial facebook : bkpsdmtulungagung dan Instagram : bkpsdmtulungagung. Kelalaian 
peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tangung jawab 


peserta, 


. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan CPNS Formasi 


Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak dipungut 
biaya, 


. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal 


tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panselda, 


. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung 


Tahun 2021 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 





Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui peserta Seleksi CPNS di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan untuk menjadi maklum. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal :2 ” Desember 2021 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Sekretaris Daerah 
Selaku 
Ketua Panitia Seleksi 





